DZIKIR DAN DOA 


UNTUK KESEHATAN BADAN 
DAN PERLINDUNGAN BAGI 
SEORANG MUSLIM 


Diterjemahkan Dan Diberi Catatan Kaki Oleh 

Abu Asma Andre 


(j-Oj ^ jji^ A ^i-9 <Jjl 6 JL^ lliLo-C-l CjIjJL-^j (j-Oj IjL^CLajl J&j Mi ^jA <Jjl_3 bj-JLJj *j * * 1 M 1 ^ *LuJtlu^^ bJuOSZJ <JJ JLcJJtll (jj 

6J-<X- ^jl 4 ^ <-llj^«} ^ bJ^>-^ «Oil "^fj 4_!J ^jl 4J lM-9 Jl*aj 
OJ-x-L^l4 ”^(3 4jl_flJ J^_> 4JJI IjJLjI IjJuoI JJl L^l Lj 

3 *-^ 4JJ1 Ijisilj Vt>^ (-Ijuj L^S*jj L^o j^L>j o*~^ l>° 3 ^^ ^^3 [ 3 -^ (j-ollil L^l 

LljlSj uj 4_j 

Ijj_9 j 1-9 JLa_9 ^LaJ oA5 j’&iCjjib ^Sli^oA ^ ^^U-c-C.1 . I JbJLly ^-9 Ij-GjI I^JloI ^jJI L^l 

O Lc^Io c. 

(J ^3 4-C.J-j 4-C. Jb 4 _jJj?c-o JS 3 L^Lj Jjsl^ jj^oVIj-ujJ J-cJSoa ^ J_fi> ^J-^J 1 jb>j OJl ^1531 (j3 !J-*J Lol 

.jLjJI ^j 4JlM-^b 

Belakangan ini ummat manusia dimuka bumi sedang mengalami peristiwa 
pandemic menyebarnya virus covid - 19 ( Corona ). Sebagai seorang muslim selain 
melakukan ikhtiar keduniaan yang diperbolekan didalam syariat pun mereka 
melakukan usaha dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah 51 , diantaranya 
dengan doa. 

Dibawah ini saya terjemahkan dan berikan catatan kaki dari sebuah tulisan 
berbahasa arab yang dibagikan didalam grup Multaqaa Du'at Indonesia, dengan 
memandang bahwa hal ini penting untuk diterjemahkan maka tanpa menunggu 
langsung saya berinisiatif untuk menerjemahkannya. 

Semoga Allah 5S berikan kepada saya - anak dan istri - keluarga dan seluruh kaum 
muslimin perlindungan dari segala macam hal yang tidak mereka sukai. Dan Allah 
Maha Mampu untuk itu. 


Abu Asma Andre 
Griya Fajar Madani - Komplek TNI AL Ciangsana 






Tidaklah seorang muslim berdoa diwaktu pagi hari dan diwaktu sore hari: 


i* 


^ ^ 14±n ^ 


o * 

/ Li ^ / 


/ X 


jhhM e^uji *uui r 3 j*yt\ 


“ Dengan menyebut nama Allah, yang dengan namaNya tidak ada 
sesuatu apapun yang membahayakan baik dilangit maupun dibumi dan 
Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.” 

Sebanyak 3 kali dipagi hari dan 3 kali disore hari, maka tidak ada sesuatu apapun 

yang membahayakan dirinya. “ 

Shahih Sunan Ibnu Majaah no 3134 1 


1 Saya katakan : hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah no 3869 dari ‘Utsman bin ‘Affan 4 * 





0 $ / 





* * o ' ' ' ' a 

JS ew* - ^Lh* <i>5b - 

“ Membaca surat Al Ikhlas - Al Falaq dan An Naas, diwaktu sore dan pagi 
hari sebanyak tiga kali maka akan mencukupkan dirimu dari segala 

sesuatu. “ 


Shahih Al Jaami ‘ no 4406 2 


2 Saya katakan : hadits ini diriwayatkan oleh Imam An Nasaa'i no 7860 dari jalan ‘Abdullah bin Khabib dari ayahnya 4 &- 




Siapa yang membaca ketika keluar dari rumahnya : 



& & 

<lUL *l \ AV v 

“ Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakkal kepadaNya, tidak ada 
daya dan upaya melainkan dengan kekuatan dan pertolongan dari 

Allah.” 


Dikatakan kepadanya: 



U-4-l 


♦♦ / V ♦♦ / 


“ engkau telah mendapatkan petunjuk, telah tercukupi, telah dijaga dan dilindungi 

dari syaithan.” 

Shahihul Jaami’ no 6419 3 


3 Saya katakan : hadits diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud no 5095, Imam At Tirmidzi no 3426 dari Anas bin Malik 41 




Siapa yang singgah disuatu tempat dan berkata 


,0 ,j5 


^ - < 


^ U ^ ^ 4JUI ^UtSo 

“ Aku berlindung dengan kalimat kalimat Allah yang Maha Sempurna 

dari kejelekan apa yang Dia ciptakan.” 


* 


/ A ± + ±0/0 i / 0 / s>> / 0 / f & f / 0 ± 

‘dj* J pd 

^ ♦♦ ' 


Tidak ada yang memadharatkannya apapun juga sampai dia meninggalkan tempat 

tersebut.” 


HR Imam Muslim no 2708 4 


4 Saya katakan : hadits ini diriwayatkan dari shahabat Khaulah binti Hakim 



Siapa diantara kalian yang melihat seseorang tertimpa musibah dan dia berkata : 


JLbJ C* <df 


& & O 

^ O X 






“ Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang 
diberikan kepadamu dan melebihkanku atas kebanyakan manusia yang 

Dia ciptakan. “ 




i £ 


♦ // j\\l ♦ s ♦♦ 1 

“ Tidak akan menimpanya bencana tersebut. 


yy 


Shahihul Jaami’ no 6248' 


5 Saya katakan : hadits ini diriwayatkan oleh Imam At Tirmidzi no 3432 dari Umar bin Khaththab dan Imam At 
Tirmidzi rahimahullah mengomentari: 

g-^- u xJ i4 rM ^ fi cijjta-i lil 4^1 j h ir-v ^1 

^ ^ ♦* ^ X ♦* / 4 ** s ** s 






“ Dan telah diriwayatkan dari Abu Ja’far Muhammad bin Ali bahwa ia berkata : apabila melihat orang yg tertimpa 
musibah kemudian berlindung darinya, hendaknya ia mengucapkannya di dalam hati dan tidak memperdengarkan 
kepada orang yg tertimpa musibah.” 





Rasulullah & bersabda: 


^ <pi p&i\ 


fUiuUl ^ ^ 

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan 
dari berbagai penyakit lain yang berbahaya.” 


Shahihul Jaami' no 1281 


’ Saya katakan : hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud no 1554 dari Anas bin Malik < 



/ / / / i / 0 li/ / 0 / i 4 ^ ^ i ^ ^ i b 

03^3 J'ij ch^ ^ tPl <*4^ 

> y > > ♦♦ y * 


/ i X 0 


^ c 




d I LU CcJjL^JLj CC- L jL^Le 

“ Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari hilangnya nikmat kesehatan 
yang telah Engkau berikan, dan berubahnya kesehatan yang telah 
Engkau anugrahkan, dari siksaMu yang datang secara tiba tiba dan dari 

segala kemurkaan M u.” 


HR Imam Muslim no 2739' 


7 Saya katakan : hadits ini diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar^. 





Diantara doa terbaik yang diucapkan seorang hamba adalah : 


< * 


d aiiiui 

♦♦ ♦♦ > ' 


“ Ya Allah aku meminta kepadaMu keselamatan didunia maupun 

diakhirat.” 


Shahihul Jaami ‘ no 5703^ 


8 Saya katakan : hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah no 3851 dari Abu Hurairah 4 ® 



“ Doa Dzun Nun (Yunus Sfiil) ketika berada didalam perut ikan paus adalah 


/ i / i / O £ 


^ Jl c*\ k 4JI Sr 


£ £ 

/ / 


“ Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci 
Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk diantara orang-orang 

yang berbuat aniaya ” 


& & s' 

*! h* 


9 ♦ * t 9 * * i* ' i' * 9 ' 9 \ * fhC 

** - - 'xu_A L$J (U 4 ^ 






s 1 / 


4 } 4iil L.lkiu.1 


Tidaklah seorang berdoa dengannya dalam suatu masalah melainkan akan Allah 

kabulkan baginya. 

Shahih At Targhib no 1644 9 


1 Saya katakan : hadits ini diriwayatkan oleh Imam At Tirmidzi no 3505 dari Sa'ad bin Abi Waqash * 






"Berlindunglah kalian kepada Allah dari kerasnya musibah, turunnya 
kesengsaraan yang terus menerus, buruknya qadha serta kesenangan 
musuh atas musibah yang menimpa kalian.” 


HR Imam Al Bukhari no 6616 10 


10 Saya katakan : hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah 4fe. 






“ Ya Allah, selamatkanlah tubuhku (dari penyakit dan dari apa yang 
tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku (dari 
penyakit dan maksiat dan dari apa yang tidak aku inginkan ). Ya Allah, 
selamatkanlah penglihatanku dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi 
dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepadaMu dari kekufuran dan kefakiran, aku berlindung kepadaMu 
dari siksa kubur, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar 

kecuali Engkau.” 

Dan dibaca pagi 3 kali serta sore tiga kali. 

Shahih Abu Dawud no 5090 11 


11 Saya katakan : hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Bakrah 4#b. 



gijji ^ ajiiui J4ui 

^ * 44 44 x ' 

c^'i ^ ^ «^1 iliu 

44 44 ♦♦ 44 ^ 44 

® \ ^ 0 i S» > ^ ^ { s 9 s 0 TV ^0/ 0 .* 0 , £ ^ 

^ i / 'i h i i-J « 4 IN ‘cr^U c>^b cA»* > LuJ * («4-U' 

44 ^ * 44 44 ' 

0 X 

0 / ^ 0 / / z' 0 / / i / 0 S V'- s s o s 

cb #9 o-^i c^i c o^ ^ cH^ C c£4^ chH* 

♦♦ ♦♦ x ♦♦ +* , 

S o £ 0 s s * fl S S 

0/0 / T i ' i y k ' ♦ -* T'" ** o * 

eh* J^ 1 O 1 ^>9 


/ ^ A / L^i Z' i itO 




“ Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan 
didunia dan diakhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan 
dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, 
tutupilah auratku dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, 
peliharalah aku dari depan, belakang, kanan dan kiri dan dari atasku. 
Aku berlindung dengan kebesaranMu agar aku tidak disambar dari 

bawahku.” 


Shahih Kalimat Ath Thayib no 27 


12 


12 Saya katakan : hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud no 5074 dari Ibnu ‘Umar 4fe. 






“ Siapa yang shalat subuh maka dia berada didalam tanggungan Allah.” 

HR Imam Muslim no 657 13 


13 


Saya katakan : hadits ini dari shahabat Jundab bin Abdillah Imam An Nawawi rahimahullah berkomentar: “ Yang 
dimaksud adalah dalam tanggungan, dan adapula yang mengatakan didalam keamanan yang Allah berikan.” 
(Syarah Muslim 5/158 ) 






“ Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al Baqarah maka 

telah mencukupi.” 

HR Imam Bukhari dan Imam Muslim 14 


14 Saya katakan : hadits diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari no 5010 dan Imam Muslim no 8o7dari Abi Mas'ud 4 s>. Imam 
An Nawawi rahimahullah berkomentar : “ Dikatakan maknanya mencukupkannya dari ‘qiyamul laiT, ada juga yang 
mengatakan perlindungan dari gangguan setan, yang lain mengatakan : melindunginya dari keburukan”, dan 
mungkin (memiliki makna) dari kesemuanya.” (Syarah Muslim 6/340 ) 

Saya memiliki sebuah tulisan yang berjudul “ Bagaikan Pahala Shalat Malam. “ silahkan diunduh pada tautan 
berikut ini : 


https://archive.0rg/d0wnl0ad/bagaikanpahalashalatmalam/BAGAIKAN%20PAHALA%20SHALAT%20MALAM.pdf 




Abu Hurairah & berkata: 

Sesungguhnya syaithan berkata kepadanya : 



“ Jika engkau hendak pergi tidur, hendaklah membaca ayat kursi 
hingga selesai yaitu bacaan ‘Allahu laa ilaha illa huwal hayyul qoyyum\ 
Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku 
dan syaithan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Dan para 
shahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan.” 





“ Adapun pada saat ini dia benar walaupun asalnya pendusta.” 

Shahih At Targib no 610 15 


15 Saya katakan : hadits ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari no 2311. 



± 0 y ^ | i / i j i / ® x 0 Ir i ^ / z' / 0 y i / jJ i i/ 

J^-J pLLJI ob c J>^ (^ ‘ cLp Lv 5 *Lc^!i 

<ufei}l & Ji oMlui ^ifl alVl^ 

/ X 

“ Doa membawa manfaat terhadap apa yang sudah diturunkan dan 
yang belum diturunkan. Manakala musibah turun lalu bertemu dengan 
doa yang dipanjatkan akan saling bertikai (manakah yang lebih kuat) 

sampai hari kiamat.” 


Shahihul Jaatni' no 7739 


16 


16 Saya katakan : hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al Hakim dalam Al Mustadrak no 1813 dari ‘Aisyah 4 & 





Jl J^Ji oli br^Uti M* 451» Jiifl f (^ 


0 ^ i 0 «♦ 


Jl > fi5, 


JLlojkJI ^j-C ^IjlLI 53J V a ^ cCjLulu-lj c^J^n ^J-C BL^LjOJ v4_UI 


» , i* 


“ Hendaknya kalian melakukan shalat malam karena shalat malam 
adalah kebiasaan orang - orang shalih sebelum kalian, dan mendekatkan 
diri kepada Rabb kalian, mencegah perbuatan dosa dan menghapus 
keburukan dan menolak penyakit yang membahayakan tubuh. “ 


Shahihul Jaami' no 4079 


17 


17 Saya katakan : hadits ini diriwayatkan oleh Imam At Tirmidzi no 3549 dari Bilal 4 * 



X 1 / 


^ ♦♦ 


0 fi £ 


s 

/ / 0 


/ 

^ 0 


jir* c^isaiiij c^uuii cpjIji 


^ O ^’ 


o * ^ ^ 

O 7 O ^ i ^ O jj 


M d>/j*^\ Jil ^ 12,111 ^ 

♦♦ * ♦♦ 

"Berbuat baik kepada manusia menghindarkan pelakunya dari kematian 
buruk, musibah, dan kehancuran. Dan ahli kebaikan di dunia akan 
menjadi ahli kebaikan di akhirat." 


Shahihul Jaami’ no 3795 


18 





/ yy 

0 a y y 0 




y y a ^ / 

o i y y o a a y a ^ $ y a l. a s y 


o a y y o i i o >y y © ^ i * * ' i ft» i' y 

4-j-Lc (JU4-J tLLuj 31 c^lja£ 4-j_Lc (jui-J zuy j-oj u c^Ljj 

^ f " 

^ ui ‘iio 


“ Tutuplah bejana dan tempat makan minum, sesungguhnya dalam satu 
tahun terdapat satu malam yang turun pada malam itu wabah 
penyakit. Tidaklah wabah itu melewati bejana yang tidak ditutup atau 
bejana air yang tidak diikat, melainkan wabah itu akan turun padanya." 


Shahih Muslim no 2014 19 


19 Saya katakan : hadits ini diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah 4 §>. 






“Apabila kalian mendengar tentangnya (wabah penyakit) di sebuah 
tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, dan bila kalian 
berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagai 

bentuk lari daripadanya.” 


HR Imam Al Bukhari no 6973 20 


20 Saya katakan : hadits ini diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Abbas 


Selesai diterjemahkan dan diberi catatan kaki pada 19 rajab 1441 H bertepatan dengan tanggal 14 maret 2020. 




